Filosofi 


Tak semua hal punya filosofi 

Tak semua hal punya arti 

Tapi, semua hal punya kenangan 
yang terselip di dalamnya 


Diva Safitri 


Dua Sisi 


Hari ini, aku menggunakan kata-kata 
untuk menasehati temanku 
Tapi, aku malah tertampar oleh kata-kata yang aku ucapkan 


Jangan memandang semua hal dari satu sisi 
Karena semua hal, punya dua sisi yang berbeda 


Matahari dan bulan 

Yin dan Yang 

Utara dan selatan 
Siang dan malam 
Kejahatan dan kebaikan 


Itu, tidak akan pernah sama 
Semua punya dua sisi, bahkan lebih 


Diva Safitri 


Maaf 


Maaf bila diamku terlalu berisik 
Maaf bisa sunyiku terlalu bising 


Aku tak kuasa 
Diamku bukan diriku 
Sunyiku bukan diriku 


Maaf, hidupmu tak nyaman karena diriku 


Diva Safitri 


Sepercik Harapan di Pagi Hari 


Kicauan saling sahut bersahut 

Gumpalan putih berjalan perlahan di atap biru 
Daun merah hijau memulai tariannya dengan riang 
Ah.. Ini suasana pagi hari yang kulihat dari jendela 


Pagi yang tenang, dengan sepercik harapan 
Pagi yang cerah, dengan sepercik harapan 


Berharap, semua akan baik-baik saja 
Berharap, hari esok akan baik-baik saja 
Berharap, tak ada penyesalan di hari esok 
Berharap, semua akan baik-baik saja 


Diva Safitri 


Semerbak Kopi Pagi 


Harumnya menenangkan 
Rasanya melegakan 
Manisnya melepaskan 
Lepas, dari jerat kemarin 


Hitam manis 
Hitam harum 


Ah.. cobalah kenikmatan ini 
Jangan terlalu dibebani 
Lupakan sejenak 

Mari kita nikmati 

Semerbak kopi pagi 


Diva Safitri 


Tangisan Langit 


Langit sedang menangis 
entah siapa yang membuatnya seperti itu 


Aku hanya diam di sini 

Melihat, bagaimana tiap tetes air 
meluruh dengan bebasnya 

dari langit kelabu 

siang ini 


Diva Safitri 


Rangkaian Renjana 


Mama, anakmu masih dalam prosesnya 
Proses menuju bahagianya, juga bahagiamu 
Suksesnya, saling kejar mengejar dengan usiamu 


Walau ia, jarang mengungkapkan cinta dengan celotehnya 
Tapi ketahuilah, cintanya padamu lebih besar dari pada 
cinta untuk dirinya 

Ini adalah kata-kata kasih, untukmu Mama 

Walau semua, akan dihadang aras 

Tapi cintanya, teramat azal padamu 


Rangkaian indah ini, ku hadiah kan untukmu Mama 
Dengan sentuhan renjana, dalam kata-katanya 
Bahagialah selalu, Mama 


Diva Safitri 


Bekas 


Harusnya aku sadar 

Ucapanmu itu, hanya pemanis belaka 
Harusnya aku sadar 

Rasamu itu, hanya bualan belaka 


Hai kau! Lelaki yang telah hilang hati 

Kau membuat hati ini pecah, sepecah intan murni yang 
langka 

Kau membuat jiwa ini terbelah, sampai tak ada yang bisa 
menyatukannya 


Harusnya aku sadar, kau tak punya hati 

Karena rasamu itu, bukan dari hati 

Harusnya aku sadar, kau bagai duri dalam tubuh 

Harus aku singkirkan, tapi tetap saja 

Kau berhasil meninggalkan bekas, yang tak akan pernah 
hilang 


Diva Safitri 


The Mystical WorldStand By Me 


Seorang gadis half, telah kembali 
Pemancar kebenaran dan kegelapan 
Surai silver dan manik hijau nan damai 
Sebagai tangan kanan Tuhan 


Seorang gadis penyelamat semesta 
Keabadian sebagai taruhannya 
Iblis bersaudara penyebabnya 
Tetapi takdir ada di tangannya 


Seorang gadis yang amat kuat 

Tak gentar menjalani getaran hidup yang bertubi-tubi 
Athermis namanya 

Nathan rindunya 

Gisyana hati mereka 


Diva Safitri 
for NatasyaNabilah 


Tanpa Judul 


Ini bukan tentang konfigurasi elektron 
Tapi ini tentang konfigurasi hidup 


Ini bukan tentang kuantum atom 
Tapi ini tentang kuantum kehidupan 


Ini bukan tentang positif negatif belaka 
Tapi ini tentang bagaimana mencari hasilnya 


Ini bukan tentang bagaimana magnet tarik menarik 
Tapi ini tentang kehidupan yang dorong mendorong 


Ini bukan tentang yang kau pikirkan 
Tapi ini tentang apa yang aku hafalkan 


Diva Safitri 


1 Desember 


1 Desember 

Lembaran berganti 

Tahun ini, tersisa 30 hari lagi 

Mari kita kenang tiap detik sebelum berganti 


2020, kau adalah tahun yang penuh misteri 
Bukan hanya bagi jiwa ini 
Tapi seluruh penjuru bumi 


2021, kau akan menemani kami 
Tinggal hitungan hari lagi 

Kita akan meninggalkan tahun ini 
Entah kejutan apa lagi yang menanti 
Hei tahun ini! 


Kau adalah tahun yang dibenci 
Jadi, berikan kami kenangan indah sebelum berganti 


Diva Safitri 


